WikipediA 

Bahasa Livonia 


Bahasa Livonia (llvo kel atau randakel) adalah bahasa 
yang tergolong dalam rumpun bahasa Uralik cabang 
Finnik. Bahasa ini merupakan bahasa yang mati karena 
penutur asli yang terakhir meninggal pada tahun 
2013."Obituary: Last Native Speaker of the Livonian 

Language Died Age 103". GeoCurrents. Diarsipkan dari 
versi asli tanggal October 26, 2013. Diakses tanggal 
2013-12-01.</ref> Bahasa ini berhubungan erat dengan 
bahasa Estonia. Bahasa Livonia dituturkan oleh suku 
Livonia yang merupakan penduduk asli wilayah Pesisir 
Livonia di Latvia. 

Beberapa anggota etnis Livonia mencoba atau telah 
mempelajari bahasa ini dalam upaya untuk 
membangkitkannya kembali, tetapi suku Livonia 
merupakan minoritas yang kecil sehingga kesempatan 
untuk menggunakan bahasa Livonia cenderung terbatas. 

Frase-frase umum 


Livonia 


Dituturkan di 
Wilayah 
Etnis 
Punah 

Rumpun 

bahasa 


llvo ke j 
Latvia 

Pesisir Livonia 
Suku Livonia 

2 Juni 2013 ketika kematian 
Grizelda Kristina 

Uralik 
■ Finnik 

■ Livonia 
Status resmi 


Diakui 

sebagai Latvia 
bahasa 
minoritas di 


Kode bahasa 


■ Halo! - Terints! 

■ Selamat makan! - Jowo sTemnaigo! 

■ Selamat pagi! - Jova uomog! / Jowo uomogt! 

■ Selamat siang! - Jova pava! / Jowo pauvo! 

■ Selamat malam! - Jowo Tedo! 

■ Terima kasih! - Tienu! 

■ Selamat tahun baru! - Vondzist Gdaigasto! 

■ Mati - kolma 

■ Satu - iks 

■ Dua - kaks 

■ Tiga - kuolm 

■ Empat - nela 

■ Lima-vTz 

■ Enam - kuz 

■ Tujuh-seis 

■ Delapan - kodoks 

■ Sembilan - Tdoks 

■ Sepuluh -kim 


ISO 639-3 liv 

Glottolog livvl244 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/livv 
1244)111 


| | Daerah tempat tinggal para penutur 

terakhir bahasa Livonia 

| | Daerah sebar tutur historis bahasa Livonia 

di Latvia. 



Catatan kaki 























1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Liv". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 


Pranala luar 


■ Livones.lv (http://www.livones.lv/libiesi?lang=liv) 

■ Virtual Livonia (http://virtuallivonia.info/) 

■ Latvian-Livonian-English Phrase Book (http://ww 

w.eraksti.lv/fetchbook.php?urlkey=1312742) 

■ Livonian language resources at Giellatekno (htt 

p://giellatekno. uit.no/cgi/index.liv.eng.html) 



Wikisource memiliki 
naskah sumber yang 
berkaitan dengan artikel 
fjP ini: 

Livonian Anthem 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Livonia di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Livonia&oldid=11804230" 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 04.17. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






























